Dari 'Abdullah bin 'Amr r.a., ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda, 'Sesungguhnya 
seorang Muslim yang istiqamah dengan akhlaknya yang baik dan kemuliaan perangainya akan mencapai 
derajat orang yang banyak berpuasa dan mengamalkan ayat-ayat Allah." (H. R. Ahmad) 




Dari Abu Umamah r.a., ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, "Aku berwasiat kepada khalifah sesudahku 
untuk bertakwa kepada Allah. Dan aku berwasiat kepadanya mengenai kaum Muslimin supaya ia 
menghormati yang tua di antara mereka, menyayangi anak kecil mereka, memuliakan yang 'alim di 
antara mereka, tidak memukul mereka sehingga membuat mereka merasa terhina, tidak menakut- 
nakuti mereka sehingga membuat mereka menjadi kafir, tidak mengebiri mereka sehinga keturunan 
mereka terputus, dan tidak menutup diri dari mereka, sehingga yang kuat memakan yang lemah di 
antara mereka." (H. R. Baihaqi) 



JL - Lui\ Sjco :3& jUj 4uic &\ *£\ 1$ OH fcp &\ ybj J\ y> 

oljj) 3H ItP UJO cjjiyy 0L> \j JJS- 



Dari Abu Darda' r.a., ia berkata, Nabi Saw. pernah bersabda, "Doa seorang Muslim untuk saudaranya - 
tanpa sepengetahuan saudaranya itu - adalah mustajab (makbul). Di dekat kepalanya ada seorang 
malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat yang 
ditugaskan itu berkata, 'Amin, wa laka bi mitslin (kabulkanlah [Ya Allah], dan untukmu [yang berdoa] 
semisal itu)."' (H. R. Muslim) 



Di dalam kitab Sunan Abu Daud melalui Jabir ibnu Abdullah r.a. dan Abu Thalhah r.a. Keduanya 
menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

<3 aIao- 0 (j-? ijj 0 3-^ ; 

0 4 f<b* V) ya ^3 ya AS3 yu2& ^by> y 

o > ^ > t e 



Tidak sekali-sekali seseorang menghina orang lain yang muslim di suatu tempat, menginjak-injak 
kehormatannya, dan menjatuhkan harga dirinya di suatu tempat itu, melainkan Allah akan membalas 
menghinanya di suatu tempat, padahal di tempat itu ia memerlukan pertolongan-Nya. Tidak sekali-kali 
seseorang menolong orang muslim di suatu tempat - yang kehormatannya dijatuhkan dan harga dirinya 
diinjak-injak di tempat itu - melainkan Allah akan membalas menolongnya di suatu tempat yang ia 
memerlukan pertolongan-Nya 1 



1 Hadist ini diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad di dalam kitab Al-Musnad, hadist ini berpredikat hasan. 




' 'Musfimin 



JcJtAS ^ Jki-t : 'X^J A^O illl aJil Jj-ij 3&3 I 3 4p ilsl ajjj® 3^ 3^ 

Li*^ jj<3 -^4 !<aW\ 3_j 4) » ^ :CDls :ax£- jji) " a J , -J^ 3^ 3^ ^ ( j$-> 3^*3 O' 0 31 dw 

cll«^« ( j$3 iJj4 (3! (j-rA^j ‘(ji^l (_5^ 0^" 41 3iil ji-AA9 Uj ‘(j^4l AAp) ,j^' pl>tcil ^y\ :3l5j 

Dj^) •**— 3 j 2^ 3^3 lu3-^w^> O^ 1 * 3 ^ul31 »*— *a>-3 



Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, "Siapakah yang mau mengambil beberapa 
kalimat dariku, lalu mengamalkannya atau mengajari orang yang mau mengamalkannya?" Aku berkata, 
"Saya, wahai Rasulullah!" Maka beliau memegang tanganku dan menyebutkan lima hal, "(1) Hindarilah 
perkara yang haram, niscaya kamu menjadi manusia yang paling banyak beribadah. (2) Ridhalah 
terhadap apa yang dibagikan Allah untukmu, niscaya kamu menjadi orang yang paling kaya. (3) Berbuat 
baiklah kepada tetanggamu, niscaya kamu menjadi mu'min. (4) Senanglah bila orang-orang 
mendapatkan apa yang kamu senangi untuk dirimu sendiri, niscaya kamu menjadi Muslim. (5) Dan 
janganlah banyak tertawa, karena banyak tertawa itu dapat mematikan hati." (H. R. Tirmidzi) 



kyt, ilii aJUi c 4 j U4J> 3& 3* : 3~ u 3 0^ ^i 4 i 3^j 311:311 &\ 3^ ojjk ^ \ 3^ 

(j W- o<' s 'jj) -^ 1^1 p£ 



Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, "Barangsiapa memaafkan kesalahan 
seorang Muslim, maka Allah akan memaafkan kesalahannya pada hari kiamat. (H. R. Ibnu Hibban) 



33^ J^c. $ 34 ^ :4^3 aJ^ ^il aJil 31 3 OI 3 iosl sj^ft 3^ 

(jSjb j;! 3^3 CD 1*3 CD*3 u (Jj_j5 3^ 3*^ 



Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata Rasulullah Saw bersabda "Tidak dihalalkan bagi setiap muslim untuk 
mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari. Barangsiapa mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari 
kemudian ia mati maka ia masuk neraka." (H. R. Abu Dawud) 



|3 31 3 ,A3ic? AjJ i-cp aJ^ ilii 3»^? 3I 3 <4) 3^ ^y> [y\ 3^ 

AD-UJ^i Oi^ 3 015 j3 <“jt j3 36 ^^l 3 3 -S ^4? ^i 3 AjJCo 3^®4 3 OI 3 ^ -4. 

aS ^ ^ 34^5 015 ^34. 3p> 0i5 43441^ 0i5 ji jUil 414 :3H 534. 3 36 : yis 



/ 1 . ti 1 \ 



Dari Abu Musa Al-Asy'ari r.a., ia berkata Nabi Saw. bersabda, "setiap orang Muslim harus bersedekah." 
Para sahabat bertanya, "Jika ia tidak punya?" Beliau menjawab, "(Hendaklah) ia berkerja dengan kedua 
tangannya, sehingga ia berguna untuk dirinya sendiri dan dapat bersedekah." Mereka bertanya, "Jika ia 
tidak mampu atau tidak melakukannya?" Beliau menjawab, "(Hendaklah) ia menolong orang yang 
mempunyai hajat, yang sedang dalam kesulitan." Mereka bertanya, "Jika ia tidak melakukannya? "Beliau 
menjawab, "Hendaknya ia menyuruh kepada kebaikan." Mereka bertanya, "Jika ia tidak melakukannya? 
"Beliau menjawab, "Hendaknya ia menahan diri dari keburukan. Karena hal itu merupakan sedekah 
baginya." (H. R. Bukhari) 



2 




' 'Musfimin 



A LL, 



Uj cL\ y •L u j Al ajji A^ Jy-j 3^*3^ app ajji 45^ ^ L* 

((jjJall sljj) • ’ALL S*Jjji iUil a^wo 3 A 1 d-> a^—i *4 



Dari Anas bin Malik r. a., ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, "Barangsiapa menemui saudara 
Muslim nya dengan sikap yang disukai Allah untuk menyenangkannya, maka Allah 'Azza wa Jalla akan 
menyenangkannya pada hari kiamat." (H. R. Tabarani) 



i\L\ yL. $ LA 34 ^ Lj A* a jj, A 5 ' A tsj\M\ c>§\ °J\ y 

* - l z > 0 ^ ^ o * , ^ 

sijj) ^ j 43 Ada L°AA L°jL? ij^ 4 . ‘ 3 ^ cd* 3 S - 35^ 



Dari Abu Ayyub Al-Anshari r. a., bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda, "Tidak halal bagi seorang Muslim 
untuk memutus hubungan dengan saudaranya lebih dari tiga hari, yakni keduanya bertemu lalu yang 
satu berpaling dan yang lain juga berpaling. Yang terbaik di antara keduanya ialah yang lebih dahulu 
memberikan salam." (H. R. Muslim) 



sU-\ yA. 3 ' LA 34 ^ : Lj Al A a^ A 3 j 43 A ’-A 4 p a y>j LA A L 

y .^13) Jdo cd \L cd*3j ^y ^D-a ‘ cd*3^ 



Dari Abu Hurairah r. a., ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, "Tidak halal bagi seorang Muslim untuk 
memutus hubungan dengan saudaranya lebih dari tiga hari barangsiapa memutus hubungan dengan 
saudaranya lebih dari tiga hari lalu ia mati, niscaya ia masuk neraka." (H. R. Abu Dawud) 



^Lb), (j) ^A, v '-LL- ( 4“3 A& A^ 3 ^- 4 3 3 ip app pjj) AL b yA a (* 4 »a y 

c 3 ojj\jL 4 jD-D* ^3 c 4 ^ 3 “^ ^Dei) ^y l CD 

y ^ ^ - . 0 ^ ^ ^ 0 -** ^ ^ 0 ® ^ ^ 

Lo«^ \j*>& 1^^ i ^ A3 A^lc 1 1 LjAj A»a*^l JA ^ A^ic- ^L* 3 j 

a ^ 0 ^ " 

(jl^- y Djj) . 44 ^ <3 A S 4 jc 



Dari Hisyam bin 'Amir r.a., ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda, 'Tidak halal bagi 
seorang Muslim untuk memutus hubungan dengan Muslim lainnya lebih dari tiga hari. Sesungguhnya 
keduanya berpaling dari yang haq (benar) selama pemutusan hubungan itu. Dan yang lebih dahulu 
mengajak untuk kembali menjalin hubungan baik, maka hal itu akan menjadi penebus dosa baginya. Jika 
orang pertama mengucapkan salam kepada orang yang kedua dan ia tidak menjawab salamnya, maka 
malaikatlah yang menjawab salamnya, sedangkan syaitan menjawab orang yang kedua. Dan jika 
keduanya mati dalam masa pemutusan hubungan tersebut, kedua orang itu tidak masuk surga dan tidak 
dapat berkumpul di surga." (H. R. Ibnu Hibban) 



yy 4 Acy jlpflpij yLA l/L '• 'L jj AL A A SLj 'A -A A- A y>j LA A 

(■Sjbjjj sljj ) . 1 3 jCb, j! 'L ^3 



Dari Bara' bin 'Azib r.a., ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, "Jika dua orang Muslim bertemu lalu 
berjabat tangan, maka keduanya pasti akan diampuni sebelum berpisah." (H. R. Abu Dawud) 



3 




'Musfimin 



*\+A ^ ^SLsJ\ :3S jiUj 4uSc i&\ ^l\ ^ - idp - Jh\ & 

^ S& ^ c AaIc' /Ac- ^Ldu3 3^1^^ O^ * ^3jl) 3 ^liu 

0 

((_^^ialij jV^li oijjj ) .igjhA j~ip~ 3^ l/° "3 ^ jp> <^dd5*]l <J^'^ J - «^3^ d"*^ 23 



Dari 'Abdullah - yakni Ibnu Mas'ud r. a., - dari Nabi Saw., beliau bersabda, "As-Salam (Maha 
Penyelamat) adalah satu nama Allah Ta'ala yang Dia letakkan di bumi, maka sebarkanlah ia di antara 
kalian. Sesungguhnya seorang Muslim bila berpapasan dengan suatu kaum dan mengucapkan salam 
kepada mereka lalu mereka menjawab salamnya, maka ia mempunyai kelebihan satu derajat di atas 
mereka karena telah mengingatkan mereka pada As-Salam. Jika mereka tidak menjawab salamnya, 
maka salamnya akan dijawab oleh yang lebih baik dari mereka (malaikat)." (H. R. Bazzar dan Thabarani) 



! i— 3 JiJsloJ 1j 4X-*d) aJc' iUil ci"* 5 4^ Jj-ij d^ ’d^ ^<5 'j l j£' 

l*o d *■ dDLo t J \p\ 4Xo-d4-3 t olcO \p\ c AAjii \p\ 

^.1 olj^) • ^-‘-‘ - > ‘ a -4 



Dari 'Ali r.a., ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda kepadaku, "Ada enam perkara ma'ruf antara Muslim 
terhadap Muslim yang lain, yaitu: Mengucapkan salam kepadanya bila bertemu, memenuhi 
undangannya jika ia mengundang, mengucapkan yarhamukallah { tasymit ) kepadanya bila ia bersin, 
menengoknya jika ia sakit, mengantarkan jenazahnya bila ia mati, dan senang bila saudaranya 
mendapatkan kebaikan yang ia senangi untuk dirinya sendiri." (H. R. Ibnu Majah) 



'i? ^ 



Aol *23 ^jA U : Jls ^ jj ^ ^5^3 

sljj) .^s\yL!k *y\ d 33*^- 



Dari 'Aisyah r. ha., dari Nabi Saw., beliau bersabda, "Seorang jenazah yang dishalatkan sejumlah kaum 
Muslimin hingga mencapai 100 orang yang semuanya memberikan pembelaan (syafa'at) baginya, maka 
pembelaan mereka kepada jenazah itu pasti diterima." (H. R. Muslim) 



^jL-d ^ja 3-du ^ja :dla *? d^^ !^1 dj-^3 » :d^ AiP dll l^? 3 („S^d 0 



Dari Abu Musa r.a., ia berkata, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah! Islam yang mana yang paling 
utama?" Rasulullah Saw. menjawab, "Yaitu seseorang yang kaum Muslimin selamat dari lidah dan 
tangannya." (H. R. Bukhari) 



°3j) cJS jJAa^ iwjLi :d^ 



cr- 



aii\ 



Jdp 



0* 



Dari 'Abdullah bin 'Amr r. huma, ia menganggap hadist ini marfu' kepada Nabi Saw. berliau bersabda, 
"Orang yang mencela Muslim adalah seperti orang yang dekat dengan kehancuran." (H. R. Thabarani) 



4 




Tvtusfimin 



\y&£ V j 'J :d-ij ^Jc ilil (J^» 4jM Jj-^j 315 :3 ^ U^p iSll ^ j\ js* 

(jW i>' 5 'jj) -j °y^J^ 



Dari Ibnu 'Umar r.huma., ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, "Janganlah kalian mengganggu orang- 
orang Muslim, jangan menjelek-jelekkan perbuatan mereka, dan jangan pula mencari-cari kesalahan 
mereka." - penggalan hadist - (H. R. Ibnu Hibban) 



2 ^; A-4 (j'? -3 ^ 'fa $3 3 3? J 3^ Vj?^ 

aijj) •(^ 3 ^' *— <—3 ^o^ 2 *^ 333 104 ° oyy 4=3 



Dari Ibnu 'Abbas r.huma., dari Nabi Saw., bahwasanya beliau bersabda, "Jika seorang hamba Muslim 
menjenguk orang sakit yang belum tiba ajalnya, lalu ia berdoa tujuh kali: As'alullahal 'azhim rabbal 
'arsyil 'azhim an yasyfiyak (Aku memohon kepada Allah Yang Maha Agung, Tuhan 'Arsy yang Agung 
untuk menyembuhkanmu), maka si sakit itu pasti sembuh." (H. R. Tirmidzi) 



JjLiJl du»-\ 3 b 3 ’-'fa $3 ilil j&\ Jj 4) 3^ -33 aIp ill Jyj; CJu j& 

(xs~\ ^35, jjtj ^4P 3^333^’ 4^ 3^ 



Dari Abu Darda' r.a., dari Nabi Saw. beliau bersabda "Barangsiapa membela kehormatan saudaranya 
yang Muslim, maka Allah 'Azza wa Jalla pasti akan menolak api neraka darinya pada hari kiamat." (H. R. 
Ahmad) 



u aSj? ^3*11 j *»- •^"“ u 3 3 ^ 3 ^ 4^ 3j-‘3) 3^ :3^ axp 3 °^ 3 3 

4_jj) 



Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, "Rasulullah Saw. bersabda, "Diantara tanda bagusnya Islam seseorang 
adalah meninggalkan hal-hal yang sia-sia." (H. R. Tirmidzi) 



U» ilil 



As C3 'c 



JUJU 



^jA ^3] 



A3 



"Sungguh beruntung orang yang menyerahkan diri (Islam), diberi rezki cukup dan Allah membuatnya 
menerima segala yang telah Allah berikan kepadanya." 2 



jUsS\ 44^. U :3 fa 3 > &\ 5) 1433 &\ SjJ> °J\ 433 {$fa\ °J\ 

.a b ^3» 4 4j»sl 4^-3 4^331 (33^" — j^" ^3 ^3 ^3 ^ ^3 ‘w-^3’3 "^3 3r? 

°3 j) 



Dari Abu Sa'id Al-Khudri r.a., dan Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw. berliau bersabda, "Jika seorang 
muslim ditimpa kepayahan, sakit yang tak kunjung sembuh, kegelisahan, kesedihan, gangguan dan 
kesulitan - bahkan sampai sebuah duri yang menusuknya -, maka Allah pasti akan menghapus dosa- 
dosanya dengan semua itu." (H. R. Bukhari) 



2 Hadist ini diriwayatkan oleh Muslim (3/102), At-Tirmidzi (2/56), Ahmad (2/168) dan Al-Baihaqi (4/196) 



5 



' 'Musfimin 



^33 O 'A fUj 3ll ( 3 ^ ^o Lii^Ls- 3^33^ 4^" 3ll l ^^-3 i ~^3o ij? ( j ^*>1 ‘if' 

133 c JU-iJ\ aJci) 4jl»j ^liu -)3j A^>ei i_i.L?;j’ jl*a3l ^ J^-j ^la3 Ai>Jl J/S j 4 "J 

311 lp ' r jJ\ ^ruli c Jj^\ ejsii Jio 34-jJl 3> Jio Ijlij ^ a\ ^\ 311 UJI 
'^3 iJc &\ j^> *g\ ' r \5 Uli c jjty 3> Ji? 3^1 3\]> ^ <U *1 Jio ^3 4jc &\ j^> 

js- ikSj 3^$ 31 A4.3 3p> c 6^ *& Jioi ^ 31 dd^ii3 °J\ 1 j\ :31S jyip 3? 3 a l£ Aa- 

c^lASl dj*3^l di]j' Ad JLA SSl djjAi 3lil .Ap 3^ Ap J5j 1 jlil 311 0^ ^diio 

31^ a*A *3 3^’" -j ^3 3^"3--^ , ^ (3^ **— •Ai^ ^jiju Ai 3 i 33^1 ^y~’ 

IdJll aIp Ij iC-Aa cAA ^£>-1 3 0*33 d-d^ lois ‘ 3 ^ 'A 3 j 4 (^1 jd ;jJil jJp 

iCjI^ 0 dj* 3 j IA J3& ^ 3 p 3 sl (3^ AA tij^j 3^3 ^3 <jA 333 33 3^ (3 

U 331 33 31 o 3 ji^ ,o\p 6 n£ dii 3 J^ &il JAi 3? 3I' jfeb 

y> U :3l3 ^ djc. illl 3^1 dll 3jdj 311 U <jl> ^J. 3^ ‘ J^ dlp 3jl pt3 c3j 33^1^ 

L£3 33d*ii\ 3 ^ j«s-S{ 3 *^ <3 "^1 ^ 31 j 5 " d-43 *^i 3 ^ 3 : 3 l^ ‘^^3 ‘d -43 d 'A 

(a^I oljjj) . ^.Wt *y (^3^1 3^3 3^. ddlj 33 ?Ai iJjil _)dP 31 S c 0 lS\ dil al3f-l jo- 3 p 13^-1 l_u^»-\ Vj 



Dari Anas bin Malik r. a., ia berkata, "Kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Saw. Lalu beliau 
bersabda, 'Saat ini akan muncul di hadapan kalian salah seorang penghuni surga.' Maka muncullah 
seseorang sahabat Anshar yang janggutnya masih menetes air bekas wudhu. la menggantungkan kedua 
sandalnya di tangan kirinya. Esok harinya, Nabi Saw. mengatakan hal yang sama. Maka muncullah laki- 
laki yang sama seperti pertama kali. Pada hari ketiga, Nabi saw. mengatakan yang sama juga. Maka 
muncullah laki-laki dengan keadaan yang sama seperti pertama kali. Ketika Nabi Saw. berdiri telah pergi, 
'Abdullah bin 'Amr menyusul sahabat Anshar tersebut, lalu berkata, 'Sesungguhnya aku sedang 
berselisih dengan ayahku dan aku bersumpah tidak akan menemuinya di rumah selama tiga hari. Kalau 
boleh, aku akan menginap di rumahmu selama tiga hari.' la menjawab, 'Boleh.' Anas r. a. berkata, 'Maka 
'Abdullah bercerita bahwa ia menginap di rumahnya selama tiga hari tersebut, la lihat sahabat Anshar 
tersebut tidak melakukan shalat malam sedikit pun, hanya saja bila ia terbangun dan gelisah di atas 
tempat tidurnya, ia berdzikir menyebut Allah 'Azza wa Jalla dan bertakbir sampai ia bangun untuk shalat 
subuh.' 'Abdullah berkata, ' Selain itu aku juga tidak mendengarnya berbicara kecuali kebaikan semata . 
Ketika telah lewat tiga hari dan aku nyaris meremehkan amalannya, aku berkata, 'Wahai hamba Allah! 
Sebenarnya antara aku dan ayahku tidak ada kemarahan maupun saling mendiamkan. Akan tetapi aku 
mendengar Rasulullah Saw. bersabda kepada kami sebanyak tiga kali, 'Saat ini akan mncul di hadapan 
kalian salah seorang penghuni surga.' Maka muncullah engkau sebanyak tiga kali juga. Aku pun ingin 
menginap di rumahmu dan melihat apakah amalanmu, sehingga aku bisa mencontohmu. Akan tetapi 
aku lihat engkau tidak mengerjakan banyak amalan. Kalau begitu apakah yang membuatmu mencapai 
derajat seperti yang disabdakan Rasulullah Saw.?' la menjawab, 'Amalanku hanyalah seperti yang telah 
engkau lihat.' Ketika aku berbalik hendak pergi, ia memanggilku dan berkata, 'Amalanku hanyalah 
seperti yang telah engkau lihat. Hanya saja aku tidak pernah menipu muslim yang lain sedikitpun dan 
tidak dengki kepada siapapun terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepadanya .' Maka 'Abdullah 
berkata, 'Perkara inilah yang telah menyampaikanmu (ke derajat itu) dan perkara itu pulalah yang kami 
tidak mampu.'" (H. R. Ahmad) 



6 





' 'Muslimin 



Jj&l ^ )jj& ^"-4. (j^-? ij4"ji 3^ pp~ a3 3j3) ^ :3^ axp 4ii) 3 ? j <3 doJd 

& &t 41 cii ^J\ 3431 4 >' 3 ^jb 3 ^ iijui fe 3431 3 & 3 &ii i& jisi 

J,*; s& p\ J\ jUj *Jz &\ jd ^ 3 & oU % iljui Vp; ' r j3i 3 & 5SS 3 U 1 33 3 ? 
3 ^- ^ s^' 3 ? 6 ^ U-p- * $j ^ ^S t\ 35 Si && j* f 0 I 33 51 jUbii 
p aS _Pj 3 3ii 3 p 3 ' 3-3 3^3 aIii 3^3 ^3 aJ^ ilsi jd> ^j&\ 33 U A^i3 3 ^ (Jc 

.^liSl 3434 3.31 \Ia \j*£ alil 313 p 3 P Aipl 3J-P ^ $ j-lSJl 3 &\& ’H. >' 



Hadist riwayat Abu Hurairah r. a., ia berkata: Aku ikut Rasulullah Saw. dalam perang Hunain. Kepada 
seseorang yang diakui keislamannya beliau bersabda: orang ini termasuk ahli neraka. Ketika kami telah 
memasuki peperangan, orang tersebut berperang dengan garang dan penuh semangat, kemudian ia 
terluka. Ada yang melapor kepada Rasulullah Saw.: Wahai Rasulullah, orang yang baru saja engkau 
katakan sebagai ahli neraka, ternyata pada hari ini berperang dengan garang dan sudah meninggal 
dunia. Nabi saw. bersabda: la pergi ke neraka. Sebagian kaum muslimin merasa ragu. Pada saat itulah 
datang seseorang melapor bahwa ia tidak mati, tetapi mengalami luka parah. Pada malam harinya, 
orang itu tidak tahan menahan sakit lukanya, maka ia bunuh diri. Hal ini dikabarkan kepada Nabi Saw. 
Beliau bersabda: Allah Maha Besar, aku bersaksi bahwa aku adalah hamba Allah dan utusan-Nya. 
Kemudian beliau memerintahkan Bilal untuk memangil para sahabat: Sesungguhnya tidak akan masuk 
surga, kecuali jiwa yang menyerah/pasrah (muslimin). Dan sesungguhnya Allah mengukuhkan agama ini 
dengan orang yang jahat. 3 

Di dalam kitab Shahih Muslim melalui Abu Hurairah r. a. yang menceritakan bahwa Rasulullah 
Saw. telah bersabda: 



t ll> \ji>-\ d^\h\sS'\ 33^3 ‘ 3 ^ V 3 c t \yjoS' p ^3 ‘ c V 

, ^7 — Cd/ 0 CDpS OjJ*& 3i i. ^3 aS V3 < Aplaj V c .op?-) 

A^Jf-3 a 1L«3 PdoM 3>C 33 cPdoJ) ol>-\ Jp-; 3 ^j 3 jS\ 3? 



Janganlah kalian saling hasud (dengki), saling mencela, saling membenci dan saling bermusuhan, jangan 
pula sebagian kalian mendzalimi sebagian yang lain, tetapi jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah 
yang bersaudara. Orang muslim adalah saudara orang muslim yang lain, tidak boleh menganiaya, tidak 
boleh menghinanya, tidak boleh merendahkannya. Tagwa ada di sini - seraya mengisyaratkan ke 
dadanya sebanyak tiga kali - Cukuplah dianggap suatu kejahatan bagi seseorang bila ia menghina 
saudaranya yang muslim. Setiap orang muslim atas muslim lainnya diharamkan darah, harta benda dan 
kehormatannya. 



3*. ^ 33^?" 3-^3 3"*^ 3®” 3 ? j do E’ 3 3 P 

* } } 0 0 ^ £ 0 "%■%'' 0 *■ o 

( jL>- 3 ^jj) ‘pApj Cy 3dd- p_) 3 ^'^ 3)3 |*j 33 sV) a^ 1 i «3 caj). 3 ao 4) 



Dari Zaid bin Tsabit r. a., dari nabi Saw., beliau bersabda, "Ada tiga perbuatan yang dapat menghilangkan 
penyakit hati seorang muslim: Ikhlas beramal karena Allah, taat kepada para pemimpin dan senantiasa 
menyertai jama'ah, karena doa mereka membentengi mereka dari semua sisi." - penggalan hadist- (H. r. 
Ibnu Hibban) 



3 Bukhari hadist nomor 2834. Muslim hadist nomor 162. Ahmad hadist nomor 2/309 



7 




' 'Musfimin 



. 3 ^ j3^ ^ ‘''^;.j^ 3^3 \ *^_--ii^ i ^s& ^ 3 *^ i^^jjj 3 ^ * 3 ^ o\i3o ^ 



Dari Anas bin Malik, ia berkata, "Raulullah Saw. bersabda, 'Mencari ilmu adalah fardhu bagi setiap orang 
muslim'." (HR Ibnu Majah ) 4 



JJ £jii\ 2jllaXJ3 jf3>3\ j6) J* :3^uj JldS) ^b Jh\ Jj^j 3^ :3^ 4ip ifill oj^ft (^1 JP 

(ojb _j>j sijj) jbu. J^-j jfJP 



Dari abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, "Sesungguhnya di antara dosa besar yang 
paling besar adalah penghinaan seseorang terhadap kehormatan seorang Muslim tanpa hak." - hingga 
akhir hadist - (H. r. Abu Dawud) 




Dari Hudzaifah bin Yaman r.a., ia berkata, Rasulullah saw. berdabda/'Barangsiapa tidak memperhatikan 
urusan kaum Muslimin, maka ia bukanlah termasuk golongan mereka. Dan barangsiapa ketika berada 
pada waktu pagi dan sore tidak bersikap tulus bagi Allah, bagi Rasul-Nya bagi kitab-Nya, bagi 
pemimpinnya dan bagi kaum Muslimin pada umumnya, maka ia bukanlah termasuk golongan mereka." 
(H. R. Thabarani) 



^ a > ^ Cy 3 * ^""3 ^3^ ajji ^3^ 3^*d 3^ =3^ ajji "^ 33 ^ ^3 ^3* 

(sjA b\jj) .^b-\ jjP (_i 






Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata Rasulullah Saw. bersabda, "Barangsiapa melapangkan orang yang 
mengalami kesulitan dari satu kesulitan dunia, maka Allah akan melapangkannya dari satu kesulitan di 
akhirat. Barangsiapa menutupi aib seorang Muslim di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di 
akhirat. Dan Allah selalu menolong seseorang selama ia menolong saudaranya." (H. r. Ahmad) 



c A>Lo 33 ) j } V ! 3^* ,a D 3^ *3^ AX£* Jdi) D ^ 3^ 



Dari Watsilah bin Asqa' r.a., ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, "Janganlah kamu menampakkan 
kegembiraan pada saat saudaramu (muslim) ditimpa musibah, sehingga nantinya Allah akan 
merahmatinya dan menimpakan musibah kepadamu." (H. r. Tirmidzi) 



} J. 5 »- 0 ^ g ^ 



Islam yang paling afdhal adalah islam yang lurus dan toleran. (H. R. Thabrani, dari Ibnu Abbas) 



4 Shahih: Takhrij Musykilah Al Faqr (86), Takhrij Fiqh As-Sirah 



8 




Tvtusfimin 



tc? Ail&lg ^JJ\ ^jJ\ *jsS\ je 3^ $ jUj iJc ili\ ^S\ ^ j^P ^1 3-0 

.Acl^j Sfe A1 *z2jcoj A^2jt«j J-«ji 3^ '°J^3 



Hadits riwayat Ibnu Umar r. a.: Dari Nabi Saw. beliau bersabda: Kewajiban seorang muslim adalah 
mendengar dan taat dalam melakukan perintah yang disukai ataupun tidak disukai, kecuali bila 
diperintahkan melakukan maksiat. Bila dia diperintah melakukan maksiat, maka tidak ada kewajiban 
untuk mendengar serta taat . 5 






1 og *»> 3 ^-® v ~' lil 




Apabila ada dua orang muslim bersahabat, kemudian terjadi pertikaian, perselisihan dan pertengkaran 
antara keduanya, maka sebaiknya salah seorang di antara keduanya mengucapkan salam kepada yang 
lain hingga keduanya saling memberikan salam . 6 



Berbahagialah orang yang diberi hidayah kepada Islam, diberi kehidupan yang cukup dan ia qona'ah 
dengannya. (H. R. Thabrani, Al Hakim, dari Fadhalah bin Ubaid) 

Firman-firman Allah yang berhubungan 4engan kata Islam, Muslim, Muslimin 



^ -* y b . ' < ^ % % * * ~ yt' # % s ■* v , 's 



QS 2:112. Bahkan barangsiapa yang islam (menyerahkan diri) kepada Allah , sedang ia berbuat 
kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan 
tidak mereka bersedih hati. 



(jjji ^ (_jjj 3 15 j j^-pj 4i)l J! Ipo S Ij 5 



QS 41:33. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, 
mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: "Sesungguhnya aku termasuk muslimiin (orang-orang yang 
menyerah diri)?" 



i I lL 



}y~A I 



, ^ 

OiAlI 






QS 43:68. "Hai hamba-hamba-Ku, tiada kekhawatiran terhadapmu pada hari ini dan tidak pula kamu 
bersedih hati. 

QS 43:69. (yaitu) orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan adalah mereka dahulu muslimiin 
(orang-orang yang berserah diri). 



5 Bukhari 2735;Muslim 3423; Tirmidzi 1519 

6 Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abu Darda. Di hasan - kan oleh al Albani. 



9 



'Musfimin 



, 5 , - t - , i *' \* '\' * \* ' <fu ■* i’ '\'\ '. ' ’ >11 ' ' f T'' 

(fj|5 ^ j] Oj (_s<-*-l ' 4H) c-i' L«j 



QS 30:53. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta (mata 
hatinya) dari kesesatannya dan kamu tidak dapat memperdengarkan (petunjuk Tuhan) melainkan kepada 
orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, mereka itulah muslimin (orang-orang yang berserah 
diri) . 






a . t . 









QS 2:112. Bahkan barangsiapa yang islam (menyerahkan diri) kepada Allah, sedang ia berbuat 
kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan 
tidak mereka bersedih hati. 



^ •£ 9 y __ ^ y> y 'S j, -5 -f 

J J-* ^ I 4 -JLlP Jjj I J jj I J L t 



''p ** * G'* ' ~9 y ■* 9 ' 

Xaj, y* j Aii\ JJ U"^- drD 



QS 31:22. Dan barangsiapa yang islam (menyerahkan dirinya kepada Allah), sedang dia orang yang 
berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh dan hanya kepada 
Allah-lah tempat kembali segala urusan. 



■g S ^y ' ^ „ 9 y J! ^ X t s s ' 'J ® _ l' s ° y , '■f 

4jjb u_alc Jj ^ • j aJIj LAj^=J Lpji» y Jj T' I ) OVj' «. Tj I ^Jl2L I ja!j ^ ■ j 4jj| jOiil 

^ ^ • j g-loJ J jI Dj -bb-bYlj j J! (Ji Jjjl b>j ITTp Jjjl uj 

^ ji 9- 9- 9- y 9 * y ^ y ■? -- ^ •"'ji ^ 



QS 3:83. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nya-lah 
islam (menyerahkan diri) segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan 
hanya kepada Aliahlah mereka dikembalikan. 

QS 3:84. Katakanlah: "Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan 
yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya’qub, dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan 
kepada Musa, Isa dan para Nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara 
mereka dan hanya kepada-Nyalah kami menyerahkan diri." 



^ ✓ 9$' e ", ' y y '* y y ■&* p ^ * $ 9 y s ' *■ n ■$ # f 9 y -9 y 



QS 4:125. Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang islam (menyerahkan dirinya) 
kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? dan 
Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayanganNya. 



2 y;t o 't £ t y ' 9 ' y s' s' s*'* ■$ y y y ^ ' 9* 'y'* * 

(Jj I blj 0>l bdJ’ j_)j J*] ijAjyZi V (C§jj dbj 4jb (_£ bj^j o! 



QS 6:162. Katakanlah: sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, 
Tuhan semesta alam. 

QS 6 : 163. Tiada sekutu bagi-Nya dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah 
orang yang pertama-tama islam (menyerahkan diri kepada Allah)". 



10 




'Musfimin 



^-$3 1~L> (J- 4 jJ oj l£ At '-“J 



QS 27:81. Dan kamu sekali-kali tidak dapat memimpin orang-orang buta dari kesesatan mereka, kamu 
tidak dapat menjadikan mendengar, kecuali orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, lalu 
mereka muslimin (berserah diri). 



' ji! I 3 J jA % 



Jjsij UJI Jjj! ^ ^ I 3 J. j5j i>ak JdAlI *if) ^1 ^ Sfj , 

^ ji 9 , jy* 7^ ji ^ ^ ji ^ 

;JfJ) (2 )j-oJ2^s jaJ ^S-fJlj UgJj 



QS 29:46. Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, 
kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka[l 154], dan katakanlah: "Kami telah beriman kepada 
(kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu 
adalah satu dan kami hanya kepada-Nya berserah diri". 

[1154] yang dimaksud dengan orang-orang yang zalim ialah: orang-orang yang setelah diberikan kepadanya 
keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan dengan cara yang paling baik, mereka tetap membantah dan 
membangkang dan tetap menyatakan permusuhan. 







iUl 






Jjl^l Ji 



QS 21:108. Katakanlah: "Sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah: "Bahwasanya Tuhanmu 
adalah Tuhan yang Esa, maka hendaklah kamu berserah diri ". 



jS^sCi J-j^ij J>Jl t 5 ~ J-jJw ^ 5 J I 1 *A = 1 JL^JI J^o Sblk ^ 5 I g- LL« ^0 JjL>- Jblj 

^ J, J ; } s s v s ' ' ^ * s 't-' 

^ j ^50 l*J ^ ^--==?-JlP j4JL*ju tjJJ ' jS" L> 



QS 16:81. Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan dan Dia 
jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung dan Dia jadikan bagimu pakaian yang 
memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. 
Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri . 



QS 3:67. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang 
lurus[201] lagi muslim (berserah diri kepada Allah) dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan 
orang-orang musyrik. 

[201] Lurus berarti jauh dari syirik (mempersekutukan Allah) dan jauh dari kesesatan. 



^ i > > 0 s' * s ,> * ' S S * S ' 

!QL. (2)} IJ 5 jj aJjlS E ^ 2 J Lsj 



QS 10:84. Berkata Musa: "Hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka hertawa kk a.il ah kepada- 
Nya saja, jika kamu benar-benar muslimiin (orang yang berserah diri)." 



11 




' Muslimin 



9 (■ ,, s s % % , y s * l* ^ ^ ^ ^ ~a * l '•* s 1"$ "* ° "* _j * ' 

(jl lLLJlp (JfJ; JLJlp JSj <tl)l j ( j^5j*bll ^j L>j ojy_«_4J! u <&)lj ^ ^-=?:j -u <U)I v • j ^-«-L«jl jji 

ig 2=g 

s 9 ' '-> s ** 4 S S * t" ' s* 9 * * l ' 1$ * ' t>* ' ' ' S ° t l ' ^ * ° l' (■ 

l_~jP jjju <U)I jl Ly^ ^o^JO (JJ | ^- y *^<J ~\-A jl ^y^-i 4th ^Jj yN.*^ — ..~ | i l^kl^v I 



C3 : L®->_^-^a-> “dilj o’jy-«-4J! 



QS 49:16. Katakanlah: "Apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, padahal 
Allah Mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu?" 
QS 49:17. Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah: 
"Janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu, sebenarnya Allah, Dialah 
yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang- 
orang yang benar." 

QS 49:18. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan bumi dan Allah Maha Melihat 
apa yang kamu kerjakan. 



12 




